
PANITIA KURBAN AL-MUBAROK 1440 H 

YAYASAN PANGERAN DIPONEGORO 

(YAPADI) 

Masjid Jami’ Al- Mubarok : Dusun Donotirto, Desa Bangunjiwo, 

Kec. Kasihan Kab. Bantul 

0853 - 4689-6609 


0 Kajian Islam al Mubarok 
@almubarokcom 


www.al-mubarok.com 

yapadijogja@gmail.com 



PROPOSAL 

PENYEMBELIHAN 

HEWAN KURBAN 


PANITIA KURBAN AL-MUBAROK 1440 H 
YAYASAN PANGERAN DIPONEGORO (YAPADI) 








PROPOSAL 
PENYEMBELIHAN 
HEWAN KURBAN 

Penyusun 

Panitia Kurban Al-Mubarok 1440 H 

Layout dan Perwajahan 

Yudi AbduUah Rafik 

Penerbit 

Tim Donasi al Mubarok Syawwal 1440 H / Juni 2019 

Kerabat Kerja 

Wisma Muslim al Mubarok 

Forum Studi Islam Mahasiswa 

Takmir Masjid Jami’ al Mubarok YAPADI 

Kemuslimahan al Mubarok 

Wisma Tahfidz al Mubarok 

Media Publikasi 

Website : www.al-mubarok.com 
Fanspage FB : Kajian Islam al-Mubarok 


Mukadimah 


Idul Adha adalah hari 
besar yang di rayakan oleh 
ummat Islam, hari dimana 
merupakan puncak dari ibadah 
haji. Selain itu pada hari raya 
Idul Adha ini kita sebagai 
umat Islam yang mampu 
diperintahkan untuk 

menyembelih hewan kurban. 
Sebagaimana Allah 

berfirman: 

“Dan bagi tiap-tiap umat 
telah kami syariatkan 
penyembelihan (kurban) 
supaya mereka menyebut 
nama Allah terhadap 
binatang ternak yang telah 
direzekikan Allah kepada 
mereka, maka Tuhanmu ialah 
Tuhan Yang Maha Esa, 
karena itu berserah dirilah 
kamu kepada-Nya, dan 
berilah kabar gembira 
kepada orang-orang yang 
tunduk patuh (kepada 
Allah). ” 

(QS. Al-Hajj: 34) 


Allah memberikan 

perintah agama (syari’at) di 
dalam kitab-Nya yang suci, 
bahwa kepada kita yang 
mengaku sebagai ummat-Nya 
diwajibkan untuk melaksanakan 
ibadah Penyembelihan kurban. 
Sejalan dengan tujuannya, 
kewajiban ini akan jatuh kepada 
hamba-hamba-Nya yang telah 
dilimpahi rezki dan membagi 
rezki yang Allah berikan 

dengan saudara-saudara lain 
yang kurang (dhuafa). 

Ibadah kurban yang 
diperintahkan kepada ummat 
Nabi Muhammad ^ adalah 

ibadah yang mengacu kepada 
sejarah kurbannya Nabi Ibrahim 
‘alaihissalam. 

Perintah mengorbankan anak 
yang dicintainya. Nabi Ismail 
‘alaihissalam, yang kemudian 
Allah gantikan dengan 

seekor Gibas adalah salah satu 
bukti ketaatan Nabi Ibrahim 
‘alaihissalam dalam 

menjalankan perintah Allah 

Oleh karena itu, pelaksanaan 
ibadah kurban harus diniatkan 
dalam rangka taat dan 
menjalankan perintah Allah 


Begitu pula di dalam 
Hadits berikut: 

“Tidak ada satu amalan yang 
paling dicintai Allah dari bani 
Adam ketika hari raya ledul 
Adha selain menyembelih 
hewan kurban. Sesungguhnya 
hewan kurban itu kelak pada 
hari kiamat akan datang 
beserta tanduk-tanduknya, 
bulu-bulunya dan kuku- 
kukunya. Dan sesungguhnya 
sebelum darah kurban itu 
menyentuh tanah, ia 
(pahalanya) telah diterima di 
sisi Allah, maka beruntunglah 
kalian semua dengan (pahala) 
kurban itu. ” 

(HR. Tirmidzi, Ibnu Majjah 
dan Hakim). 


Proposal Pmyernbdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubarok 1440 H 


2 







Tahun ini adalah tahun ke dua Masjid Jami’ Al- 
Mubarok melaksanakan pemotongan dan distribusi daging 
qurban di wilayah Dusun Donotirto. Karena minimnya 
masyarakat yang berqurban dan hanya mengandalkan 
kurban lewat arisan di masyarkat sehingga distribusi hewan 
qurban masih belum merata ke seluruh dusun donotrito. 

Panitia Qurban Al-Mubarok dan Yayasan Pangeran 
Diponegoro (YAPADI) dalam rangkaian kegiatan Idul 
Adha dan Penyembelihan hewan kurban bermaksud 
mengadakan kegiatan penyembelihan dan distribusi 
daging/hewan kurban. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
rangka melaksnakan perintah Allah kemudian 

melaksanakan kegiatan dakwah sosial kepada kepada 
masyarakat setempat akan pentingnya melaskanakan 
ibadah Qurban ini. Kegiatan ini diselanggarakan Yayasan 
Pangeran Diponegoro (YAPADI) dan di dukung oleh 
Panitia Qurban Al-Mubarok, Masjid Jami’ Al-Mubarok, 
Wisma Muslim Al-Mubarok, Wisma Tahfidz Al-Mubarok 
dan Kemuslimahan Al-Mubarok dan kemudian masyarakat 
setempat, kepercayaan dari para donatur dan sohibul 
Kurban, para muhsinin. 


3 


Proposcd Pmyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubcrok 1440 H 


Tujuan Kegiatan 


Tujuannya adalah untuk bertaqarrub 
(mendekatkan diri) kepada Allah dengan 

menyembelih yang Allah gandengkan 

dengan ibadah shalat dalam firman-Nya : 

{ J ^ j| J J jl J i| 

''shalatlah untuk Rabb-mu dan sembelihlah" 

[ al-Kautsar : 2 ] 

Tujuan : 


Dan firman Allah 

J J uJ} 

V ^ J 

I 

'^Sungguhnya shalatku, dan nusuk 
(sembelihan)-ku, hidupku, dan matiku hanya 
untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada 
sekutu bagi-Nya” 

[ al-An’am : 162 ] 


Sehingga dapat dirinci tujuan pelaksanaan ibadah kurban antara lain : 

1. Melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah 

Rosulullah ^ 

2. Memperkokoh tali silaturrahim agar ukhuwah Islamiyah dapat 
terjalin dengan erat. 

3. Menumbuhkan kesadaran ummat agar terpupuknya kecintaan 
terhadap sesama dengan melaksanakan ibadah berkurban. 


Proposal Penyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubarok 1440 H 






Bentuk Kegiatan 



1. Pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama Arofah 


2. Mengumpulkan dana hewan kurban dan hewan kurban 


3. Pelaksanaan Sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. 


4. Penyembelihan, pendistribusian hewan dan/atau daging kurban ke masyarakat 
daerah Donotirto dan sekitarnya 



Proposcd Pmyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubcrok 1440 H 


Waktu & Tempat 



Kegiatan Penyembelihan hewan Qurban Insyaa Allah akan dilaksanakan pada : 


Hari, Tanggal 


Ahad, 10 Dzulhijjah 1440 / 11Agustus 2019 


Jam 


08.00 WIB atau Ba’da Sholat ledul Adha - selesai 


Tempat 


Lingkungan Masjid Jami’ Al-Mubarok : Dusun Donotirto RT 8, Kec. Kasihan, Bantul, 


Target Warga 


Warga Donotirto (Sekitar Masjid Jami’ al-Mubarok) 


Target Warga 


± 200 Kepala Keluarga 



Proposal Penyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubarok 1440 H 





























Anggaran Dana 
Yang Dibutuhkan 

Terlampir 


Susunan Panitia 

Terlampir 


Poster Publikasi 


Terlampir 



T 


Proposcd Pmyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubcrok 1440 H 


Donasi 


Donasi dapat disampaikan kepada Panitia Kurban Masjid Jami’ Al- Mubarok dengan 
alamat sebagai berikut: 


Alamat 

:Wisma Al-Mubarok 1, Ngebel RT. 07 Tegalsari, 

Barat Unires Putri, Tamantirto, Kasihan, Bantul D.I. Yogyakarta. 

Atau bisa juga ke Masjid Jami’ Al-Mubarok 

Website 

Masjid Jami’ Al-Mubarok : Dusun Donotirto RT 8, Kec. Kasihan, 

Bantul, Yogyakarta 

: www.al-mubarok.com 

Nomor Rekening 

: Bank Syariah Mandiri No.711-819-4537 

^ Contact person 

a.n. Yayasan Pangeran Diponegoro 

: (0853-4689-6609 a.n Ferry) 

Konfirmasi Donasi 

: Nama shohibul#qurban sapi/kambing#nominal#tanggal 

transfer#alamat 


Proposal Penyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubarok 1440 H 









kami 


Khatimah 

Dengan penuh tulus ikhlas semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah i 

mengajak Bapak/Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat untuk mengambil kesempatan emas ini, 
yaitu momen Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban ini untuk menyisihkan sebagian dari rezki dan 
nikmat yang telah Allah #^anugrahkan kepada kita untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita 

yang sangat membutuhkannya 

Demikianlah Proposal ini kami susun semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat 
bagi segenap kaum muslimin. Nasehat dan saran sangat kami harapkan. Bantuan dan dukungan dari 
segenap pihak semoga bisa membantu terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Hanya kepada Allah 
kami meminta pertolongan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada panutan kita 

nabi Muhammad dan para sahabatnya. Segala puji bagi Allah Rabb seru sekalian alam. 

Proposal ini disahkan di Yogyakarta 
Pada bulan Dzulqo’dah 1440 H / Juni 2019 M 


Ketua Pelaksana, 


Sekertaris, 


Khabib Mustof, S.Kep 


Harfi Hadiansyah 


Menyetujui, 

Ketua Umum Yayasan Pangeran Diponegoro 


Dr. Desin Pambudi Sejahtera, M.Sc. Sp.S. 


Mengetahui, 

Ketua Pembina Yayasan Pangeran Diponegoro 


Ustadz Abui Hasan Ahmad Mz., S.S. 


9 


Proposcd Pmyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubcrok 1440 H 


LAMPIRAN 









Anggaran Dana 
Yang Dibutuhkan 

Hewan Kurban 


Jenis 

Hewan 

Berat Hidup 

Harga 

Operasonal 

Total 

Sapi 

± 300kg 

Rp.21.000.000 

Rp.700.000 

Rp.21.700.000 

Kambing 

±35kg 

Rp.2.500.000 

Rp.50.000 

Rp.2.550.000 


CATATAN: 

• Menerima dalam bentuk hewan qurban hidup 

• Boleh membeli 1 sapi = Rp.21.000.000 

• Iuran shohibul kurban sapi 1/7 sapi = Rp.3.100.000 

• Harga sudah termasuk biaya operasional 


11 


Proposcd Pmyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubcrok 1440 H 


Anggaran Persiapan Kurban 


Kebutuhan 

Keterangan 

Harga 

Jumlah 

Total 

Sarana 

• 

beli pisau 

Rp.50.000 

5 buah 

Rp.250.000 

Kegiatan 

Kurban 

• 

potong 

daging 

pisau 

Rp.200.000 

2 buah 

Rp.400.000 


• 

sembelih 
pisau keeil 

Rp. 10.000 

5 buah 

Rp.50.000 


• 

plastik 5kg 

Rp. 10.000 

10 paek 

Rp.50.000 


• 

plastik alas 

Rp.200.000 

10mx 2m 

Rp.200.000 


• 

Terpal 

Rp.300.000 

2 buah 

Rp.600.000 


• 

kapak keeil 

Rp. 100.000 

2 buah 

Rp.200.000 


• 

Keranjang 

Rp. 150.000 

1 buah 

Rp. 150.000 


• 

Karung 

Rp. 15.000 

3 buah 

Rp.45.000 


• 

asahan 

Rp.20.000 

3 buah 

Rp,60.000 


• 

tali tambang 

Rp. 100.000 

2 buah 

Rp.200.000 


• 

Lampu 

Rp.20.000 

5 buah 

Rp. 100.000 


• 

Pitting lampu 

Rp.5.000 

5 buah 

Rp.25.000 


• 

pembersih 

Rp.20.000 

3 buah 

Rp.60.000 


• 

sunlight 
hijab hewan 

Rp.30.000 

1 buah 

Rp.30.000 


• 

Selang air : 

Rp.400.000 

1 roh 

Rp.400.000 


• 

50 m/1 roh 

P3K 

Rp. 100.000 

Paketan 

Rp. 100.000 


• 

ember besar 

Rp. 100.000 

2 pes 

Rp.200.000 

Konsumsi 

• 

bumbu masak 

Rp. 100.000 

Paketan 

Rp. 100.000 


• 

air minum 

Rp.25.000 

6 kotak 

Rp. 150.000 


• 

Snaek 

Rp. 100.000 

4 kali 

Rp. 400.000 


• 

Tim masak 

Rp.50.000 

5 orang 

Rp.250.000 


Proposal Penyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubarok 1440 H 





















Distribusi 

Transportasi 

Rp.50.000 

4 orang 

Rp.200.000 


• Hidangan 
buka 

Rp. 10.000 

100 orang 

Rp. 1000.000 

Buka 

• Minum & 
snack 

Rp.350.000 

100 orang 

Rp.350.000 

Puasa 

Arofah 

• Mukafaah 
pemateri 

Rp. 150.000 

1 orang 

Rp. 150.000 

TOTAL 




Rp5.720.000 


13 


Proposcd Pmyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubcrok 1440 H 


Panitia Kurban 
Al-Mubarok 

Susunan Panitia 

Penasehat : Ust. Afifi Abdul Wadud, B.A. 

Ust. Muh. Romelan, Lc. M.A. 

Ust. Burhanuddin Hartono, M.Pd.I 
Ust. Abui Hasan Ahmad Mz, S.S. 
Kresnadjati, S.H. 
dr. M. Arifuddin, Sp.OT 


Penanggung Jawab 
Pengawas 


: dr. Desin Pambudi Sejahtera, M.Sc. Sp.S. 
: Windri Atmoko, S.E. M.Acc. 


Steering Committe 


Organizing Committee : 
Ketua 
Sekretaris 
Bendahara 


: Ardhi Wiratama Baskara Yudha, S.Kom. 
: Bayu Trihandoyo, S.Pt. 

: Ari Wahyudi, S.Si. 

: Khabib Mustofa, S.Kep 
: Harfi Hadiansyah Putra 
: Bayu Trihandoyo, S.Pt. 


Proposal Penyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubarok 1440 H 













: Yudi Abdullah Rafik 


Humas 


: Arian Findo 


Layout 

Publikasi & Dok. 

Perlengkapan 


Konsumsi 


Koordinator Jagal 

QC Qurban 


: Descartes Eureca Muhammad 

• Henry Ardianta 

• Lukman Hakim 

: Redy Efendi 

• Revaldi 

• Muhammad Andree Fauzan 

• Umar Assad 

• Rahmadhiansyah 

• Muhammad Millayatul Akhyar 

• Muhammad Pandu Ikhwan 

• Wafiq Firdaus 

• Dito Rafi Abdullah 

: Ferry Septianto Harmas 

• Syamsul Maarif 

• Yusuf Qordowi 

• Fachri 

• Hafidz Fadhilah 

• Dandi Darmawandi 


• Redy Efendi 

• Syamsul Maarif 

• Faisal Ikhwan 

• Rendy 

• Afif Habibu 

• Ridwan 

• Rizal 

• Aziz Nugroho 


Distribusi : Yudi Abdullah 

• Rudi Dwi 

• Muhammad Sora 

• Tsaqif Autsaf 

• Muhammad Iqbal 


: Didik Hermansyah & Rudi Dwi Prakoso 

: OkiDewanto 

• Zainal Arifin 

• Habib Mustofa 

• Andes Aulia 


15 


Proposcd Pmyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubcrok 1440 H 


POSTER 

PUBLIKASI 



Penyelenggara 


Bekerjasama dengan 


SEMARAK 

BANiii!" 

'di 

TEMPAT PENYEMBELIHAN DAN DISTRIBUSI 
DAGING aURBAN; SEKITAR MASJID JAMI AL MUBAROK 


OURBAN SAPI 
1 : Rp.21.7a0.000r 

1/7 : Rp.3.100.000r 

Harga 1 sapi Rp.21.000.000,-* 
+ operasional Rp.700.000.- 


OURBAN 
KAMBING 

Rp.2.550.000,-/ ekor 

Harga kambing Rp.2.500.000.- * 
+ operasional Rp.50.000.- 


Format Konfirmasi; 

nama shohibul#qurban sapi/kambing# 
nominal#tanggal transfer#alamat 


BankSyariah Mandiri baSk451 

711819 4537 

a.n. Yayasan Pangeran Diponegoro 
Q Dimohon menambahkan angka 001 di akhir nominal (misal: Rp.3.100.001r) O 


Konfirmasi donasi dikirim ke 

0853 4689 6609 (SMSAVA) 


y^Am 




AL MUBAROK 


Q al'mubarok.com 
0 0853 3634 3030 

Kajian Islam al Mubarok 
B yapadiJogja@gmail.com 


Lokasi Masjid Donotirto RT 8, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul. 1,5 km barat daya UMY Q bit.ly/mjm_maps 


Proposal Penyembdihan Hsmm Kurban 
Al-Mubarok 1440 H 







